WikipediA 


Bahasa Marshall 


Bahasa Marshall (ejaan baru: Kajin Majel atau yang 
dalam ejaan lama: Kajin Majol), dan juga dikenal sebagai 
Ebon, adalah bahasa anggota rumpun bahasa Melayu- 
Polinesia yang digunakan di Kepulauan Marshall oleh 
sekitar 44.000 orang, dan merupakan bahasa utama di 
negara itu. Ada dua dialek utama dalam bahasa ini, yaitu 
Ralik yang dituturkan di barat Kepulauan Marshall dan 
Ratak yang dituturkan di timur. 

Referensi 


1. ^ "Bahasa Marshall" . SIL International , n.d. 
Diakses tanggal December 5, 2012. 

2. ^ Bahasa Marshall (http://www.ethnologue.eom/l 

anguage/mah) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

3. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Marshall" . 
Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Marshall&oldid=11805653 " 



Bahasa Marshall 

Ebon^^] 


(ejaan baru) Kajin l^lajej 
(ejaan lama) Kajin Majdl 

Dituturkan di Kepulauan Marshall 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (55,000; versi 
1979)[2] 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Oseanik 


■ Mikronesia 


- Micronesian Proper 


■ Mikronesia inti 


■ Bahasa Marshall 

Sistem 

penulisan 

Latin (Abjad Marshall) 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Kepulauan Marshall (bersama 
Inggris) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

mh 

ISO 639-2 

mah 

ISO 639-3 

mah 

Glottolog 

marsl254 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/mars 


1254)P] 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 06.51. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


































